ORGANEL SEL 









Terima kasih sudah mengunduh dan 
memanfaatkan file ini. 

File ini diatribusikan menggunakan 
Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional 
(CC BY-NC 4.0) 

Jika membutuhkan file yang dapat 
diedit silakan unduh dan traktir saya di 
https://trakteer.id/lukasjalu 

Jangan lupa mampir di YouTube Channel 
saya di 
https://youtube.com/LukasJaluAdiL 


www.paklukas.com 


scan kode di atas 








Typical animal cell and plant cell 


Animal cell 
IysSosome 


| 


centnole , : Callum 


Centrosormmne 





— '“. 
Peroxisomge 
# X 
» 
Pp 
2" 5 
- 


AA 


« 


apparatus ia 


— 


secretory vesicles cytoplasm 


@ 2010 Encyclopaedia Britannica, Inc. 


call membrane 


— NuClear pore | 


— Mucleolus 


mitochc 


mdnon 


nucleus 


Plant celi 







Cytoplasm P- 


ysSsosome 


YSOMATB NN Nu ee nbosomes 


mitochnondriOn “Nag 


vacuole —3 & 


rougn 






Smooth 


AA KASINN 


cek membrane 


Golgi apparatus 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


endoplasmic reticulum 


Gprasmic retculum 


nucleus 


STRUKTUR 


Sa AA /ANB DIAN S RO 15101 a PAN 


nukleus 


. ribosom 
sitoplasma 


retikulum endoplasma 
kasar 


retikulum endoplasma 


by Lukas Jalu www.paklukas.com 


nukleus 


dinding sel 


membran sel 


vwakuola 


sitoplasma 








5 Ito 5 ke | eto n Plasma membrane— .W... — 55. “aa - 
te ru 5 U n ata 5 Ribosomes —— AN 





, rotei n Rough aa — Ne 
endoplasmic A5 


Berfungsi eticulum 2 
dalam Pa 
men g al Ur 1 filament | 
bentuk sel, ai! SS 5 LT 
memungkink 1 TE 3 
an sel Actin monomer. Gas “ce 


B3 SS OA £ 
? Fibrous Tubulin B-Tubulin a-Tubulin 


b e 'g e ra k subunit dimer monomer monomer 


@ 2001 Sinauer Associates, Inc. 







TN 


3 "— | 
. "Naatmbata 






1 , 





by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Sitoskeleton 


Mikrotubulus 


e Tabung berongga 
e Tidak dapat direnggangkan 


protofilamen Filamen Intermediet 


L, “Y P P4 L. IP» Filamen liat fleksibel 


r P / (£ # 


e Dapat direnggangkan 
subunit aktin M | krofi | d me n 


» Filamen fleksibel 
e Tidak dapat direnggangkan 





by Lukas Jalu www.gurubiology.com 





- Tg 


Nukleus (Inti Sel) 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Memiliki membran ganda» 
memisahkan sitoplasma 
dengan nukleoplasma 
Di dalam nukleus terdapat 
nukleolus (anak inti) 
Di dalam nukleus terdapat 
materi genetik (DNA) 
Fungsi : 
Mengatur segala kegiatan 
sel 


Membentuk protein 


Menyimpan informasi 
genetik 





Benang-benang 

Pn DNA disebut 
» UN kromatin akan 

Nya. menggulung 





NUKLEUS Setaputio 


Pori-pori 


KANE AN menjadi 
Nukleolus aa 1 kromosom saat 
No 8 akan terjadi 
Veeiksmkn Pan pembelahan sel. 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


"Slofoktolan 





Berukuran sangat keci 
Berfungsi mensintesis protein. Ribosom menterjemahkan kode-kode RNA 
menjadi protein. 

sa 2 bagian ribosom : 

subunit besar — protein 

subunit kecil » protein  RNA ribosomal. 














Berupa membran berlipat-lipat 
Contoh hasil : hormon dan enzim 
Diangkut menuju Aparatus Golgi 


RE Halus RE Kasar 
es Tidak ditempeli e Ditempeli ribosom 
ribosom e Sintesis protein 


e Sintesis lemak 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Retikulum Endoplasma 












Retikulum Selubyng nukleus 


Endoplasma kasar Nukleus 


Retikulum Endoplasma halus 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Aparatus Golgi 


» Aparatus Golgi atau Badan Golgi ditemukan 
Camillio Golgi 
» Kantong bermembran berasal dari RE 
s Fungsi 
tahap akhir pembentukan lemak & protein 


pengemasan lemak dan protein sebelum 
diedarkan melalui vesikel-vesikel 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 








“Recsiving” side ot - 3: 
Golgi apparatus 1 






Pee voc 
omemung ce 


" aa » 

ko A c3 F 

" - USS, | Lagrra 
Stipping” side ot Na” — eni membrane 
Golgi apparatus 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Vesikel dari RE 
masuk aparatus 
Golgi 






Protein/Lemak 
diproses tahap akhir 


Me 





Vesikel berisi 
protein/lemak keluar 
dari aparatus Golgi 













Berfungsi dalam respirasi sel 





» mendapatkan energi koma. 
Energi diperoleh dari 
pemecahan glukosa menjadi membrane ti 
ATP dengan bantuan O, | AON 
Memiliki membran ganda AA |. di: 
Memiliki DNA sendiri D DNA .. | Tn ii 
mitochondrial » —.« 
Matriks D memecah asam 3 | 
Cristae 
lemak 


Krista D memecah glukosa 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 





» Organel berbentuk kantung vesikel 
a Berisi enzim pencernaan (hidrolitik) 
s Fungsi: 
» Mencerna molekul secara fagositosis 
» Merusak benda asing 


» Proses autofagi » mencerna organel-organel yang 
telah rusak 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 








8171 | 28 Enzim pencernaan 
/ IN S — A / 
e: Cat, P. TA 
sa c | 2 
NN - ig 
Lisosom Ki 
& 1 
& 
AM y “ Pencernaan 
— ” | 
Membran - | N Vakuola 
plasma .. makanan 
Lisosom 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Sentriol hanya terlihat pada saat sel hewan akan 
membelah 

Pada tahap profase, 2 buah senntriol saling 
tegak lurus akan berpisah dan menuju kutub- 
kutub yang berlawanan 

Sentriol akan membentuk benang-benang 
spindel yang berfungsi menarik kromosom 
dalam proses pembelahan sel. 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 





Sentriol 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Vakuvola 





Memiliki membran » 
tonoplas 
Umum ditemukan pada sel 
tumbuhan dan jarang 
ditemukan pada sel hewan 
Fungi 
Sebagai penyimpanan. 
Mempertahankan tekanan di 
dalam sel (tekanan turgor) 
Mempertahankan bentuk sel 





by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


DiTale Tae SIA 


Idak tergolong dalam organel sel. 
Hanya terdapat pada sel tumbuhan 

Dinding sel tumbuhan disusun oleh molekul selulosa. 
Terdapat dinding sel primer dan sekunder. Dinding 
sel sekunder akan semakin menebal 

Antardinding sel primer dihubungkan oleh lamela 
tengah yang terbuat dari pektin (karbohidrat 
kompleks yang berbentuk jel dan lengket). 

Terdapat plasmodesmata yaitu saluran yang 
menghubungkan dua sel tumbuhan. 

Fungsi dari dinding sel adalah melindungi sel. 





by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Dilale Take MIA 












Primary wali Ce 1 


Three layers 
.#“M secondary wali 


"9 Middle lamella 








Cytoplasm 





Plasma membrane fe — R 


Piant celi wali layers: N :3 “5 N 2. Ce 2 
Middie lamella 4 & Ga N Tag 
Primary wali ' , — 3 
Secondary wali : , In 


1 jan 


by Lukas Jalu www.gurubiology.com 








Kloroplas 


- Hijau 


- Fotosintesis 





Kromoplas 
- Jingga 


- Fotosintesis 





Leukoplas 
- Tidak berwarna 


- Penyimpanan 








by Lukas Jalu www.gurubiology.com 


Plastida - Kloroplas 


Organel bermembran 


Pn ganda 
aa SEAAAA SA 2 555 Terdiri dari kantong- 
luar X 555 kantong bermembran — 
KK tilakoid 5 Reaksi Terang 


i— Tumpukan tilakoid 


grana (jamak : granum) 
Ggrana lamella 
Meterial semi cair di 
dalam kloroplas » 
stroma D Reaksi Gelap 
by Lukas Jalu www.gurubiology.coga Dalam tilakoid te rdavat — 





CNP ONNOSOMIe 


5.7 | 

(nucleoid region) ” . ba ri In 
P. P- TP (CT 3, 

PIN N at N 4 2: Ni 1 







ribosomes 


food granule ., 
prokaryotic N 
Tlagellum T x -. 


| 
1 


“5 







AK 
- ta 
Jha, Ng “ Capsule or 

.. Slime layer 


“cell wali 


Apakah kalian 
masih ingat 


by Lukas Jalu www.gurubiology.co da yang NN TN cal h5 tari? 


““ blasmid (DNA) 





cvtoplasm 


TUGAS 


Gambarlah sel hewan dan tumbuhan pada 
kertas A3 beri warna dan keterangan organel 
sel. 

Dikumpulkan paling lambat minggu depan. 
Difoto dan diupload. Gambar dikumpulkan 
saat bisa pelajaran tatap muka. 


Keterangan 


Gambar Sel Hewan 


Identitas 





Keterangan 


Gambar Sel Tumbuhan 


Identitas 





